
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 

SEKRETARIAT DAERAH 

Jin. Achmad Yani Timur No.37 Telepon (0355) 321260 
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217 


PENGUMUMAN 

NOMOR : 810/0 X /PANSELDA.TA/2020 
TENTANG 

JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) 
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 
FORMASI TAHUN 2019 
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 


Mendasarkan pada : 

1. Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan CPNS Pemerintah 
Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 tanggal 16 Desember 2019 Nomor : 
810/1 l/PANSELDA.TA/2019 Tentang Hasil Seleksi Administrasi 
Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tulungagung 
Tahun 2019; 

2. Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan CPNS Pemerintah 
Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 Nomor : 
810/14/PANSELDA.TA/2019 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi 
Sanggahan Pelamar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah 
Kabupaten Tulungagung Tahun 2019; 


dengan ini diumumkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pelamar yang dinyatakan LULUS ( Memenuhi Syarat/MS ) Seleksi 
Administrasi berdasarkan pengumumuman Panitia sebagaimana huruf a 
dan huruf b di atas berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD); 

2. Peserta SKD adalah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I yang tidak 
dapat dipisahkan dari pengumuman ini; 

3. Peserta Pl/TL yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tercantum dalam 
LAMPIRAN II yang tidak dapat dipisahkan dari pengumuman ini; 

4. Tata tertib SKD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III yang tidak 
dapat dipisahkan dari pengumuman ini; 

5. Peserta harus mencetak Kartu Peserta Ujian secara mandiri, menggunakan 
kertas buffalo A4 warna putih, ditandatangani oleh Peserta dengan tinta 
warna biru pada bagian tanda tangan peserta dan digunting sesuai tanda ; 

6. Peserta harus menuliskan nomor urut di pojok kanan atas menggunakan 
pensil (sesuai nomor urut pada lampiran I pengumuman ini) di Lembar 
Panitia Ujian CPNS dan diserahkan kepada panitia saat melakukan 
registrasi pelaksanaan SKD; 

7. SKD dilaksanakan mulai tanggal 10 s/d 16 Februari 2020, dengan Sistem 
Computer Assisted Test (CAT), bertempat di Crown Victoria Hotel, Jalan 
Supriadi No. 41 - Kel. Jepun , Kabupaten Tulungagung; 




















2 


8. Jadwal Sesi SKD sebagai berikut: 


NO. 

TANGGAL 

SESI 

PUKUL 


SENIN 

10 Februari 2020 



II 

10.00 - 11.30 

III 

12.00 - 13.30 

IV 

14.00 - 15.30 

V 

16.00 - 17.30 

2 

SELASA 

11 Februari 2020 

I 

08.00 - 09.30 

II 

10.00 - 11.30 

III 

12.00 - 13.30 

IV 

14.00 - 15.30 

V 

16.00 - 17.30 

3 

RABU 

12 Februari 2020 

I 

08.00 - 09.30 

II 

10.00 - 11.30 

III 

12.00 - 13.30 

IV 

14.00 - 15.30 

V 

16.00 - 17.30 

3 

KAMIS 

13 Februari 2020 

I 

08.00 - 09.30 

II 

10.00 - 11.30 

III 

12.00 - 13.30 

IV 

14.00 - 15.30 

V 

16.00 - 17.30 

3 

JUMAT 

14 Februari 2020 

I 

08.00 - 09.30 

II 

10.00 - 11.30 


'T0:nihil | 

IV 

14.00 - 15.30 

v 

16.00 - 17.30 

3 

SABTU 

15 Februari 2020 

i 

08.00 - 09.30 

ii 

10.00 - 11.30 

iii 

12.00 - 13.30 

IV 

14.00 - 15.30 

v 

16.00 - 17.30 

1 

MINGGU 

16 Februari 2020 

i 

08.00 - 09.30 

ii 

10.00 - 11.30 

m 

12.00 - 13.30 

IV 

14.00 - 15.30 

V 

16.00 - 17.30 


9. Pengumuman peserta yang lulus SKD dapat dilihat di laman 

https://sscn.bkn.go.id dan https: / /bkd.tulungagung.go.id : 

10. Peserta dapat mengikuti informasi terkini melalui media sosial facebook BKD 
Tulungagung; 

11. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman 
menjadi tanggung jawab peserta; 





















































































12. Ketentuan mengenai seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dapat 
dilihat pada : 

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan 
Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri 
Sipil Tahun 2019 

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi 
Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019. 

13. WASPADAI kemungkinan penipuan CPNS oleh Pihak-pihak yang tidak 
bertanggung jawab dan menjanjikan dapat meluluskan seleksi CPNS dengan 
imbalan dalam bentuk apapun. 

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian. 


Dikeluarkan di : Tulungagung 
pada tanggal : 2-9 Januari 2020 


a.n. BUPATI TULUNGAGUNG 

SEKRETARIS DAERAH 
selaku 

Ketua Panitia Seleksi Pengadaan 



NIP. 196401191985081003 
















